Exclusive E-Book cg ka Pp 
Bahasa Mandarin Belajar Online Interaktif 


Tips dan Trik 


Belajar Dasar Bahasa Mandarin 
Untuk Pemula Dengan Mudah 


Belajar Bahasa Mandarin dari Dasar: 
Pinyin, Hanzi, Shengdiao 


Saat ini China telah bertransformasi menjadi negara dengan ekonomi 
terbesar ke-2 di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan 
penggunaan bahasa Mandarin yang menempati posisi ke-2 dunia 
dengan total mencapai 1,1 miliar orang yang menggunakannya. 
Kebutuhan akan bahasa Mandarin sebagai bahasa komunikasi di 
perusahaan-perusahaan besar menyebabkan banyak orang Indonesia 
belum bisa bersaing dengan orang-orang berkemampuan bahasa 
Mandarin. Tak mengherankan, banyak orang yang tertarik belajar 
bahasa Mandarin. 


Kesempatan bekerja di perusahaan besar China seperti TikTok, Alibaba, 
Tencent dan lain-lain membuat persaingan kerja menjadi semakin sulit. 
Tantangan tersebut bahkan menjadi semakin berat jika tidak dibarengi 
dengan kemampuan berbahasa Mandarin yang baik untuk 
berkomunikasi. 


Meski begitu, Sobat Cakap tidak perlu khawatir. Dalam hal ini Sobat 
Cakap tidak sendirian. Para Sobat Cakap lainnya juga memiliki 
kerisauan yang sama. Bahkan tidak sedikit yang masih bingung 
tentang bagaimana caranya belajar bahasa Mandarin untuk pemula. 


Dalam Artikel ini, Sobat Cakap akan mengetahui informasi lengkap 
seputar bahasa Mandarin dan bagaimana cara belajar bahasa 
Mandarin untuk pemula. Dengan begitu, Sobat Cakap bisa 
mengetahui dasar-dasar bahasa Mandarin yang perlu dipelajari untuk 
membantu membangun percakapan bahasa Mandarin yang lebih baik. 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 1 


Bahasa Mandarin 


Introduksi 


Berkenalan Dengan Bahasa Mandarin 


Bahasa Mandarin kini banyak digunakan oleh masyarakat dunia 
dimana popularitas bahasa Mandarin kini terus berkembang seiring 
dengan banyaknya bangsa asing yang ingin mempelajari dan 
menggunakannya sebagai bahasa komunikasi, baik itu sehari-hari 
maupun untuk bisnis. Kemajuan Tiongkok sebagai sebuah negara juga 
punya andil yang besar terhadap popularitas bahasa Mandarin. Namun 
sebenarnya apa itu bahasa Mandarin? 


Sebenarnya tidak ada penjelasan sederhana yang dapat menjelaskan 
apa itu bahasa Mandarin. Di Cina sendiri, terdapat beragam bahasa 
dimana setiap daerahnya memiliki pengucapan dan pelafalan yang 
berbeda-beda. Namun secara singkat, bahasa Mandarin bisa diartikan 
sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dalam 
kelompok bahasa Cina yang terdiri dari banyak bahasa dan dialek. 
Setidaknya, lebih dari 955 juta rakyat Tiongkok merupakan penutur asli 
bahasa Mandarin. 


Bahasa Mandarin banyak digunakan oleh bangsa Tionghoa. Bahasa ini 
juga menjadi bahasa resmi di beberapa negara, seperti Republik Rakyat 
Tiongkok, Taiwan dan Singapura. Namun meski sama-sama 
menggunakan bahasa Mandarin, dialek yang digunakan pada dasarnya 
berbeda. 


www.cakap.com 2 


@ cakap 


Bagian 1 - Bahasa Mandarin 


Sejarah Bahasa Mandarin 


Sejarah dan perkembangan bahasa Mandarin tidak dapat dipisahkan 
dari kawasan Utara dan Barat Daya Cina. Di kawasan ini ada dua dialek 
yang banyak digunakan, yakni Putonghua dan Guoyu. Dua dialek inilah 
yang menjadi cikal bakal bahasa Mandarin yang saat ini dikenal dunia. 


Putonghua dan Guoyu sebenarnya merupakan dua dialek yang 
berbeda. Namun karena standar bahasanya memiliki banyak kesamaan, 
banyak yang menganggapnya dua dialek yang sama. Selain itu, 
keduanya juga sama-sama berasal dari bahasa lisan Beifanghua. 


Di daratan Cina atau Tiongkok, Putonghua dijadikan sebagai bahasa 
resmi di sana. Singapura juga menetapkan Putonghua yang sering 
disebut Huayu sebagai salah satu bahasa resminya. Di sisi lain, dialek 
Guoyu dijadikan sebagai bahasa resmi Taiwan. 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 1 - Bahasa Mandarin 


Fakta Unik Tentang Bahasa Mandarin 


Saat ingin belajar bahasa Mandarin, sobat cakap pasti bingung harus 
mulai dari mana. Banyak yang terburu-buru dengan hal-hal yang rumit 
atau bahkan langsung masuk ke kosakata bahasa mandarin. Walau 
memang sebenarnya semua itu memang penting, namun agar lebih 
ringan bahasa Mandarin sebenarnya punya beberapa fakta yang 
menarik yang sobat cakap perlu ketahui: 


(2 Total Pengguna Bahasa Mandarin 


Jumlah pengguna bahasa Mandarin sangat besar, bahkan 
diperkirakan angkanya melebihi 1 miliar jiwa. Angka tersebut tidak 
terlepas dari banyaknya keturunan Tionghoa yang hingga kini masih 
menjaga bahasa leluhurnya. Selain itu, beberapa negara seperti Taiwan 
dan Singapura juga menetapkan bahasa Mandarin sebagai bahasa 
resminya. 


Jika total populasi dunia adalah 7 miliar jiwa dan lebih dari 1 miliar 
diantaranya adalah penutur bahasa Mandarin, sedikitnya 1556 dari total 
populasi dunia aktif melakukan percakapan bahasa Mandarin. 


2D Jumlah Karakter dalam Bahasa Mandarin 


Karakter bahasa Mandarin juga jumlahnya sangat banyak dimana 
setidaknya ada 100.000 karakter yang tercatat di dalam kamus bahasa 
Mandarin. Meski begitu, kurang lebih hanya 2500-3500 karakter yang 
sering digunakan dalam percakapan bahasa Mandarin. Jadi saat 
belajar bahasa Mandarin, Sobat Cakap tidak perlu menguasai semua 
karakter yang ada. 


www.cakap.com L 


@ cakap 


Bagian 1 - Bahasa Mandarin 


&D Jumlah Intonasi dalam Bahasa Mandarin 


Saat mulai belajar bahasa Mandarin untuk pemula, Sobat Cakap akan 
menyadari bahwa ada satu hal yang membuat bahasa Mandarin begitu 
unik. Saat menuturkan bahasa ini, ada nada atau bunyi yang berbeda 
untuk setiap kelompok kosakata bahasa Mandarin. 


O Asal Karakter Mandarin 


Bahasa Mandarin adalah bahasa yang terus berkembang. Huruf atau 
karakternya yang disebut dengan Hanzi Mandarin juga terus 
bertambah mengikuti perkembangan zaman. Sering kali, inilah yang 
membuat belajar bahasa Mandarin terasa begitu sulit. 


Hanzi Mandarin sebenarnya merupakan salah satu huruf tertua yang 
ada di dunia. Karakter huruf Hanzi juga terus mengalami perubahan 
bentuk, seperti Jiaguwen, Jinwen, Xiaozhuan, Lishu dan Khaisu. Namun 
saat belajar bahasa Mandarin, huruf yang dipelajari biasanya adalah 
huruf Hanzi bentuk khaisu. 


A yg Ga A 
wisma A8 
Akasia 
Maka "- 


www.cakap.com 5 


@ cakap 


Bagian 1 - Bahasa Mandarin 


Pembagian Bahasa Mandarin 


Bahasa Cina merupakan satu kelompok bahasa yang kaya dimana 
saat ini ada sekitar 81 bahasa yang masuk dalam kelompok bahasa ini. 
Dari 81 bahasa, 3 bahasa diantaranya punya jumlah pengguna yang 
sangat besar. Berikut pembagian bahasa tersebut: 


C3 Bahasa Mandarin Cina 


Saat belajar bahasa Mandarin, biasanya inilah bahasa yang akan Sobat 
Cakap pelajari. Dari 3 kelompok bahasa Cina, bahasa Mandarin Cina 
inilah yang memiliki jumlah penutur paling banyak. Dalam percakapan 
bahasa Mandarin seperti percakapan bisnis hingga percakapan dalam 
dunia pendidikan, biasanya bahasa ini yang digunakan. 


3 Bahasa Kanton 


Bahasa Kanton memiliki struktur, karakter dan pengucapan yang 
sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Sedikitnya bahasa ini 
digunakan oleh lebih dari 71 juta orang. Saat belajar bahasa Mandarin 
untuk pemula, jarang ada lembaga pendidikan bahasa yang 
mengajarkan bahasa ini. Meski begitu, bahasa Kanton banyak 
ditemukan dan digunakan di Hong Kong, Makau, provinsi Guangxi, 
Guangdong dan Asia Tenggara. 


D Bahasa Wu 


Sebenarnya Wu adalah sebutan untuk kelompok bahasa di mana 
bahasa Shanghai menjadi salah satu diantaranya. Sesuai dengan 
namanya, bahasa Shanghai sendiri merupakan bahasa yang banyak 
digunakan oleh warga Shanghai. Selain Shanghai, bahasa ini juga 
banyak digunakan di Jiangsu dan Zhejiang. 


www.cakap.com 6 


@ cakap 


Bagian 2 


Elemen Dasar Dalam Bahasa Mandarin 


Saat belajar bahasa Mandarin untuk pemula, ada 3 elemen dasar yang 
biasanya diajarkan. Ketiga elemen tersebut dikenal dengan istilah 
Pinyin Mandarin, Hanzi dan Sheng Diao. Tapi sebelum beralih ke 
prakteknya, yuk kenalan dengan Pinyin Mandarin, Hanzi dan Sheng 
Diao dulu. 


Pinyin 


Sebelum belajar tentang huruf atau Hanzi Mandarin, orang yang baru 
belajar bahasa Mandarin umumnya belajar kosakata dari pinyin. 
Bagaimana cara membaca huruf Mandarin, hal tersebut biasanya 
dilakukan dengan membaca tulisan dalam huruf latin. Inilah yang 
disebut dengan pinyin. 


Secara lebih jelasnya, Pinyin Mandarin dapat diartikan sebagai 
terjemahan dari huruf Mandarin menjadi huruf latin. Meski belum bisa 
membaca Hanzi Mandarin, Sobat Cakap bisa mengetahui bagaimana 
bacaan tulisan Mandarin. 


Alfabet Latin Ane ben a Pelafalan (Pinyi) 


www.cakap.com 7 


Bagian 2 - Elemen Dasar Dalam Bahasa Mandarin 


Abjad Mandarin JI N 


(Hanzi) 


Bagi orang yang terbiasa dengan huruf latin, Pinyin bahasa Mandarin 
ini akan sangat membantu. Jadi meski belum mulai belajar soal Hanzi 
Mandarin, Sobat Cakap bisa mulai mengenal kosakata dalam bahasa 
Mandarin. 


Hanzi 


Sebenarnya Pinyin Mandarin dan Hanzi adalah satu paket. Saat baru 
belajar bahasa Mandarin untuk pemula, buku-buku pelajaran bahasa 
Mandarin akan menampilkan keduanya secara berdampingan. 


Jika Pinyin Mandarin ditulis dalam huruf latin, beda halnya dengan 
Hanzi. Bisa dikatakan, Hanzi Mandarin adalah tulisan atau huruf 
Mandarin itu sendiri. 


Saat baru belajar mengenal tulisan Mandarin, Sobat Cakap akan sering 
berhadapan dengan Pinyin dan Hanzi. Dari Pinyin Sobat Cakap bisa 
tahu bagaimana bunyi dari tulisan Mandarin. Namun dari Hanzi 
Mandarin, Sobat Cakap bisa tahu bagaimana bentuk. tulisan 
Mandarinnya. Berangkat dari keduanya, barulah Sobat Cakap bisa mulai 
belajar kosakata bahasa Mandarin. 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 2 - Elemen Dasar Dalam Bahasa Mandarin 


Sheng Diao 


Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahasa Mandarin adalah 
bahasa yang bernada. Saat belajar bahasa mandarin, Sobat Cakap akan 
menemukan bahwa tidak semua kata memiliki nada yang sama. Nada- 
nada ini punya pengaruh yang sangat besar. Beda nada artinya juga 
bisa berbeda. 


Secara singkat, Sheng Diao adalah nada dalam bahasa Mandarin. 
Dalam percakapan bahasa Mandarin, ada empat nada dasar. Berikut 
keempat nada dasar Sheng Diao. 


a,o,e, i, u, dan U 


Urutan huruf vokal inilah yang menjadi tingkatan prioritas untuk 
peletakan nada pada ### pin yin. 


aaaa 


www.cakap.com 9 


@ cakap 


Bagian 2 - Elemen Dasar Dalam Bahasa Mandarin 


1. Nada Tingkat Tinggi 


Nada tingkat tinggi juga sering disebut dengan sebutan nada tinggi 
datar. Jika diibaratkan dalam skala 1-5, nada tingkat tinggi ini berangkat 
dari nada ke-5 menuju ke nada ke-5. Tidak ada perubahan dalam nada 
pelafalannya. Nada tingkat tinggi atau nada datar ini umumnya 
digunakan saat orang sedang berpikir. 


2. Nada Naik 


Dalam percakapan bahasa Mandarin, terkadang Sobat Cakap akan 
menjumpai kata-kata yang dilafalkan dengan nada menaik. Nada naik 
ini dilafalkan dari nada tengah ke nada tinggi. Jadi dari nada tingkat 
ke-3 naik ke-5. Biasanya nada ini digunakan saat orang merasa heran. 


3. Nada Celup 


Beberapa kosakata bahasa Mandarin ada yang dilafalkan dengan nada 
yang satu ini. Nada celup atau nada gelombang adalah nada pelafalan 
yang berangkat dari nada setengah rendah ke nada rendah kemudian 
naik ke nada setengah tinggi. Jika digambarkan dalam skala ketinggian 
nada 1-5, nada celup berawal dari nada ke-2, turun ke-1 kemudian naik 
ke-4. Nada ini biasanya digunakan seseorang saat sedang manja 


4. Nada Jatuh 


Saat baru belajar bahasa Mandarin, Sobat Cakap akan menemui 
perubahan nada pelafalan yang cukup dramatis dari nada tinggi ke 
nada rendah atau dari nada tingkat ke-5 menuju ke-1. Inilah yang 
disebut dengan nada jatuh. Biasanya, nada ini sering dijumpai dalam 
ucapan orang yang sedang marah. 


www.cakap.com 10 


@ cakap 


Bagian 3 


Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Setelah mengenal dasar-dasar bahasa Mandarin, berikutnya Sobat 
Cakap bisa mulai mempelajari kosakata bahasa Mandarin. Namun 
mengingat banyaknya kosakata dalam bahasa Mandarin, tentunya sulit 
untuk bisa hafal semuanya. 


Sama seperti bahasa lain, sebenarnya tidak semua kosakata bahasa 
Mandarin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Rata-rata 
hanya ada 100 kata yang paling sering digunakan. 


Dengan menghafal 100 kata yang paling sering digunakan, Sobat 
Cakap sudah bisa memahami 504 tulisan bahasa Mandarin yang Sobat 
Cakap temukan. Jadi kalau Sobat Cakap sedang belajar bahasa 
Mandarin, Sobat Cakap bisa mulai dari sini. 


LAMA 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Kata Ganti 


Kata ganti termasuk kata yang paling sering diucapkan dalam 
percakapan sehari-hari. Hal ini juga berlaku dalam percakapan bahasa 
Mandarin. Penempatan kata ganti bisa ditemukan baik sebagai subjek 
maupun objek. 


Sedikitnya, ada 10 kata ganti inti dalam bahasa Mandarin. Berikut 
kesepuluh kata ganti tersebut. 


PE DN PE PN 
pom orama 
Dia (laki-laki / perempuan 

/ benda # hewan) 


Mereka (laki-laki / 
perempuan) 


—a 


www.cakap.com 12 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Kata Ganti Kepemilikan 


tin R9 


www.cakap.com 


wo de milik / punya saya 
ni de milik / punya kamu 
anda milik / punya kamu 
(perempuan) 
ta de milik / punya dia 
t3 de milik /punya dia 
(perempuan ) 
W6 men de milik / punya kami 
ni men de milik / punya kalian 
Send milik / punya 
mereka 


13 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Kata Benda 


Dalam bahasa Mandarin, kata benda punya jumlah paling banyak jika 
dibandingkan dengan kata lainnya. Namun kalau melihat frekuensi 
penggunaan, Berkata benda yang sering digunakan dalam percakapan 
bahasa Mandarin. Berikut kata-kata tersebut. 


Anggota Keluarga 


Di bahasa Mandarin, topik mengenai keluarga menjadi salah satu kosa- 
kata yang penting yang wajib sobat cakap pelajari sebagai dasar-dasar 
dalam belajar bahasa mandarin. berikut kosa-kata anggota keluarga 
bahasa mandarin tersebut. 


Bahasa Mandarin Pinyin 


RE 


» 
ga 


sr 
rat 
bi 
IFI 


3 
(3 


www.cakap.com 


Ia 
ama Tama 


Saudara (kakak/Adik) 


14 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


3 


za 4A Kakak Perempuan 
Adik Laki-laki 


ILF Anak Laki-laki 
& Jl Anak Perempuan 
T Taman 
&I Anak-anak 
LIA Nenek (Dari Ayah 
Ba Kakek (Dari Ayah) 


(AA b6 bo Paman 
(Kakak Laki-laki Ayah) 
. Paman 
hu sh 
“3 (Adik Laki-laki Ayah) 


Tante (Kakak/Adik 
Perempuan Ayah) 


Guti Paman (Suami dari Kakak/ 
sa Adik Perempuan Ayah) 
Par Tante (Istri dari kakak 
Pan laki-laki ayah) 
Ep Shenshen Tante (Istri dari adik 
laki-laki ayah) 


adera Sepupu Laki-laki/ 
En HAK na 1 ai perempuan (anak dari 
gJ kakak/adik laki-laki ayah) 


C 
. 2. 1 . ( 
1 ia 
— 


Ba ha sa Mar ida rin 
aa | 
al a 


Sepupu Laki-laki/perempuan 
(anak dari kakak/adik 
perempuan ayah) 


www.cakap.com 15 


biao xiong di, 
biao jie mei 


Iehuba, KIEIK 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Bahasa Mandarin Bahasa Indonesia 
waigong Kakek (Dari ibu) 


sia Paman 
| sela (Kakak/adik laki-laki ibu) 

Pa Tante (Kakak/Adik 
ses PAR Perempuan ibu) 


si Paman (Suami dari Kakak/ 

WES TAN Adik Perempuan ibu) 

Tante (Istri dari kakak/ 
adik laki-laki ibu) 


PASIEN jiu mu /jiu ma 


Sepupu Laki-laki/ 
perempuan (anak dari 
kakak/adik ibu 


biao xiong di, 
biao jie mei 


www.cakap.com 16 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Tempat Umum 


Selain anggota keluarga, sobat cakap juga bisa mempelajari kata benda 
untuk tempat umum dalam bahasa mandarin sehingga sobat cakap 
bisa mengetahui tempat umum yang kerapkali dijumpai ketika sobat 
cakap akan melakukan percakapan sehari-hari. Berikut kosa-kata 
tempat umum bahasa mandarin tersebut. 


: 


www.cakap.com 


17 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


3 


ai vilas Kebun Binatang 
KET Gedung Olahraga 
ag mg | ama 
can ting Ruang Makan 


www.cakap.com 18 


@ cakap 


Bagian 3,- Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Benda 


Berikut ini merupakan kata benda sehari-hari yang umumnya dipakai 
di bahasa mandarin. 


| Resa RA Aa 


aa 
- 
BF Ya 
2 
HF 


www.cakap.com 19 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


aa 
2 
| am ia 


zK i 
x 


Aa 
—aA—a 


www.cakap.com 


20 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


aha 


TAN BEN BEN MAN 
aa aa —— 
yuan hobi 


aa 


ne Mobil atau kendaraan 
BAN... BAN K2 UU 


— 
—ae— sam 
RK atntian | Dua heriyang atu 
aan mn 


www.cakap.com 21 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Bo m#&o | tan 
———A 


aa mimisan War 
mag | at 
——— 

aa —— 


www.ca ka p.com 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Nama Hewan 


Agar dapat menulis kalimat sederhana dalam bahasa Mandarin, kamu 
butuh beberapa kosakata seperti nama hewan. Cek selengkapnya disini! 


n 


Hewan peliharaan 
a Kucing 
Kelinci 

RJA Landak 

WU gul Kura-kura 

sem Hewan liar 

Ea Sings 

OF Macan 


E yu Buaya 
Gajah 
Beruang 


Xiong mao Panda 


g7 tonvet 
TE she Ular 


i 
So 


un) 
v 
aa 
-“ 
y 
n 
y 
— 
- 
- 
tel 
Lo 
I p 
un 
— 
2 
&w 


Pt | aa 
Jan 


xa xiang 


ap 
Ini 


Xiong 


mp 
201 
Ht 


www.cakap.com 23 


@ cakap 


Bagian 3,- Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Kata Kerja 


Waktu belajar bahasa Mandarin untuk pemula, Sobat Cakap bisa mulai 
dengan menghafalkan 24 kata kerja yang paling sering digunakan. 
Berikut semua kata kerja tersebut. 


Aa nee 
Em Menjadi 
—E—A 
Da batang 
aa pem 
ang Berpikir 
—E— en 
em Makan 
ne nu 
aan Minat 
ing | Mendengar 
ian Bertemu 
ap iso Menetpon 
—a— emisi —— 
aa Bermain 
Rm Membeli 
am Datang 
| aan | Menunggu 
Due Belajar 
De Se ME NN 


- 


AN 
uni) 


5 


IM 


Dat 
TI IR BM 


it 


www.cakap.com 24 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Kata Sifat & Kata Keterangan 


Mirip seperti kata kerja, jumlah kata sifat juga sangat banyak. Jadi 
kalau Sobat Cakap sedang belajar bahasa Mandarin, Sobat Cakap bisa 
mulai dari 20 kata sifat dan kata keterangan yang paling sering dipakai. 


Bz ahas: a Inc doi 


aa aan 
Yaa emak 


—an Yama — 
Da ma 
ea 


www.cakap.com 25 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Kata Konjungsi Inti 


Kata konjungsi berperan sebagai penyambung kata ataupun kalimat. 
Saat belajar bahasa Mandarin, sedikitnya ada 8 kata konjungsi yang 
perlu Sobat Cakap hafalkan. 


Bahas: 


Ss darin Pinyin Bahasa Indonesia 
: 


www.cakap.com 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Angka 


Dalam bahasa Mandarin, angka dapat dibagi menjadi beberapa kelas. 
Berikut pembagian beserta pinyin dan hanzi Mandarinnya. 


Angka 1 Sampai 10 


Angka 1-10 merupakan inti dari angka Mandarin. Nantinya, angka- 
angka ini menjadi dasar dari angka yang lebih besar. 


www.cakap.com 27 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Angka 11 Sampai 19 


Konsep angka belasan adalah “Shi (10) t satuan”. 


Angka 20 Sampai 30 


Konsep angka puluhan dengan satuan di belakangnya memiliki 
struktur “satuan #10 (shi) t satuan". 


www.cakap.com 28 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Angka 10 Sampai 90 (Puluhan) 


Untuk angka puluhan tanpa satuan di belakangnya, konsepnya adalah 
“satuan #10 (shi). 


— w——— EU 
— aa” 
—0 am “Ae 
0 as 


Angka 100 Sampai 900 (Ratusan) 


Untuk angka ratusan, konsep angka Mandarinnya adalah “ratusan (bai) 
t puluhan # satuan". 


Angka Pinyin Hanzi | 
00 | bio | 
er bai/liang bai Laka 


—o—— 
mb KA 
—m ama — 


www.cakap.com 29 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Angka 1000 Sampai 10.000 (Ribuan) 


Pada angka ribuan, konsep dalam bahasan Mandarinnya adalah “ribuan 
(gian) ratusan “ puluhan t satuan”. 


www.cakap.com 30 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Angka Di Atas 10.000 


Untuk angka di atas 10.000, pelafalan bahasa Mandarinnya dilakukan 
dari jumlah 10.000-an (wan). Berikut contohnya. 


yi wan gi gian 


Yi wan gigian wubai 


Yi wan gigian wubai 2 
Mei ptfFaA- 
Yi wan gigian wubai —PbEAARtA 
wushiwu 


si wan liang gian san Damat —A 
bai 


www.cakap.com Si 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Tanggal 


Tanggal Dalam Bahasa Mandarin 


Bahasa Mandarin memiliki cara penulisan dan pelafalannya sendiri. 
Menariknya, dalam beberapa hal istilah dan pelafalannya mirip seperti 
angka. Baik dalam pelafalan nama hari, tanggal, bulan hingga tahun, 
unsur-unsur yang juga biasa ditemukan dalam angka Mandarin bisa 
dijumpai. Untuk penulisan tanggal sendiri, strukturnya adalah “tahun # 


bulan # tanggal”. 
Penulisan Tanggal 


Dalam bahasa Mandarin, aturan penulisan tanggal sama seperti 
penulisan angka. Perbedaannya hanya terletak di bagian akhir yang 
ditambah “ri”. 


bang 
Kajen 
Ka (5 


Tanggal 10 shi ri/10 ri BA /10A 


www.cakap.com 


32 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Tanggal Pinyin Ha 


San shiyii/3lhi SA AIA 


www.cakap.com 33 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Penulisan Bulan 


Penulisan nama bulan bahasa Mandarin sama seperti penulisan angka. 


Hanya saja, ada tambahan hanzi “yue" di bagian belakang. 


lu yua Gyuz KA TEA 
Juli gi yue/ 7 yue tB/7E 


BULAN : yue 


www.cakap.com 34 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Penulisan Tahun 


Penulisan nama bulan bahasa Mandarin sama seperti penulisan angka. 
Hanya saja, ada tambahan hanzi “yue" di bagian belakang. 


Datu Mma Mami 
Tahun 1999 Mia anang 2 NE /1999# 
nian 
Tahun 2003 | Er" ling ling san nian/ 2003 —EE5#/2003# 
nian 
Tahun 2010 rina Hi 2010 .E—&t /2010# 


Tahun 2020 Er ling er Iing:nian/ 2020 SE Et / 202046 
nian 

Tahun 2021 Feling nenen E——£ /2021# 
nian 

Tahun 2022 Srng es Ka SE /20221F 


- 


nian kudi le 


Si EUK 


Selamat Tahun Baru Imlek 


www.cakap.com 35 


@ cakap 


Bagian 3 - Dasar Kosakata Bahasa Mandarin 


Waktu 


Jam atau Waktu Dalam Bahasa Mandarin 


Bahasa Mandarin memiliki format penulisan waktu yang sama seperti 
bahasa lainnya. Polanya juga sama. Format dasar penulisannya adalah 
jam (dian) t menit (fen) t detik (miao). Sebagai contoh untuk menulis 
jam 09:24:37, dalam bahasa Mandarin bisa ditulis “Shang wu 9 dian 24 


fen 37 miao'. 
Penulisan Jam 


Untuk menulis jam dalam bahasa Mandarin, Sobat Cakap bisa 


menuliskannya dalam format “Shang wu t angka t dian”. Jadi untuk 
penulisan jam 9, Sobat Cakap bisa menulisnya “Shang wu 9 dian". 


Penulisan Menit 


Sama seperti dalam bahasa lain, menit dalam bahasa Mandarin ditulis 


di belakang jam. Format penulisannya adalah “angka # fen”. Jadi untuk 
penulisan menit 24, Sobat Cakap bisa menulisnya “24 fen". 


www.cakap.com 36 


@ cakap 


Bagian 4 


Percakapan, Menulis & Membaca Bahasa Mandarin 


Percakapan Sehari - Hari 


Salah satu cara terbaik untuk belajar bahasa Mandarin adalah dengan 
percakapan. Kosakata bahasa Mandarin yang sebelumnya dihafalkan 
jadi lebih tertanam. Namun lebih dari itu, Sobat Cakap jadi tahu 
bagaimana menerapkan kata-kata tersebut ke dalam percakapan 
bahasa Mandarin yang sesungguhnya. 


Di bagian ini, Sobat Cakap akan belajar tentang bagaimana 
percakapan bahasa Mandarin diaplikasikan. Dengan mengenal pola 
kalimat sederhana, nantinya diharapkan Sobat Cakap bisa mulai 
berbicara dalam bahasa Mandarin. 


@ cakap 


Bagian 4 - Percakapan, Menulis & Membaca Bahasa Mandarin 


Cara Memperkenalkan Diri dan Berkenalan 


Perkenalan diri umumnya dimulai dari 
pekerjaan, usia hingga domisili. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh 
perkenalan bahasa Mandarin. 


PEYAARIN, BAKIA 

AR KRaisas IR 
AMEREA, KA Mt 

KE RBAMN— FE 

FR RNFRULPIE 

To MA RA. 


Era RU 
Elizabeth, KEKJIK 
H4 71995#8A16H,. 


RN, ESusI 
Pujiastuti, AJA sell 
Ksusis KO F235, R 
52, -Em, RKB) 
ak Hai, kek 
(#5Kelapa Gadingky 
YA: 


www.cakap.com 


Pinyin 


Zaoshanghao 
pengyoumen, hen 
gaoxing renshi nimen. 
Wo jiao Raisa. Wo laizi 
nan tang g€ lang, wan 
dan. Xianzai wo zai yijia 
meiti dang yige zuozhe 
zuojia. Wo dang zuojia 
Yijing si nianle. Renshi 
nimen hen gaoxing. 


Dajia xiawu hao. Wo 
jiao Elizabeth. Wo zai 
yajiada chusheng yu 
1995 nian 8 yue 16rri. 


W6 de guan ming shi 
Susi Pujiastuti, pingshi 
renjia jiao wo Susi. Wo 
jinnian 23 suji, Isi 
sanbao |6ng. San nian 
gian, wo lai dao 
yajiada. Mugian, 
meimei he wozhu zai 
ke Kelapa Gading de 
gongyu. 


memperkenalkan nama, 


Indonesia 


Selamat pagi teman- 
teman, salam kenal. 
Nama saya Raisa. Saya 
Berasal dari 
Tangerang Selatan, 
Banten. Sekarang saya 
bekerja sebagai 
seorang penulis di 
salah satu media. Saya 
telah bekerja sebagai 
penulis selama empat 
tahun. Senang 
bertemu dengan 
kalian. 


Selamat siang 
semuanya. Nama saya 
Elizabeth. Saya lahir di 
Jakarta pada tanggal 
16 Agustus 1995. 


Perkenalkan, nama 
lengkap saya Susi 
Pujiastuti, biasa 
dipanggil Susi. umur 
saya 23 tahun dan saya 
dari Semarang. Tiga 
tahun lalu, saya 
datang ke Jakarta. 
Saat ini saya dan adik 
saya tinggal di 
Apartemen di Kelapa 
Gading. 


38 


@ cakap 


Bagian 4 - Percakapan, Menulis & Membaca Bahasa Mandarin 


Cara Menyapa Orang Lain 


Untuk menyapa orang lain, berikut ini contoh kalimatnya: 


Roni: Ihsan, fx4713 ? 
Ihsan, ni hao ma? 
Ihsan, bagaimana kabarmu? 
- 6 
0 


RB, 3? : ihsan 
Wo hen hao, ni hao ma? 
Kabarku baik, bagaimana kabarmu? 


Roni: 84, Hi 
Hen hao, xie xie. 
Kabarku juga baik, terima kasih. 


@ cakap 


Bagian 4 - Percakapan, Menulis & Membaca Bahasa Mandarin 


Cara Bertanya 


Untuk bertanya dengan menggunakan bahasa Mandarin, ada beberapa 
kalimat yang biasa digunakan. Sebagai contoh, berikut ini cara 
bertanya kepada guru. 


ET, KARESsNEsifia LH ? 
Laoshi, gingjiao wo geng duo de putonghua 
cihui hao ma? 

Guru, ajarkan aku lebih banyak kosakata 
bahasa Mandarin, ya? 


F 


LA, RBKSRHW : Laoshi 

Dangran, wo hen leyi zheyang zuo 
Tentu saja, saya akan sangat senang 
melakukannya! 


Roni: JEEEE)I 
Feichang ganxie laoshi 
Terima kasih banyak, guru! 


@ cakap 


Bagian 4 - Percakapan, Menulis & Membaca Bahasa Mandarin 


Teknik Menulis 


Saat melihat karakter Mandarin, mungkin banyak yang langsung 
merasa pusing. Karakternya terlihat rumit. Namun untuk pemula, Sobat 
Cakap bisa memulainya dari belajar teknik menulis huruf Cina. Berikut 
huruf-huruf Cina sesuai dengan abjad huruf latin. 


ai 


— 
z2 


ai er 


www.cakap.com Z1 


@ cakap 


Bagian 4 - Percakapan, Menulis & Membaca Bahasa Mandarin 


Teknik Menulis 


Setelah belajar cara menulis huruf, Sobat Cakap bisa mulai ke tingkat 
selanjutnya, yakni menulis karakter Cina. Dalam menulis karakter Cina, 
ada urutan yang perlu dipahami. 


Karakter Cina ditulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Cara 
penulisannya juga dimulai secara horizontal baru vertikal. Tulis dengan 
cara mengisi kotak imajiner sebelum Sobat Cakap menutupnya. Selain 
itu, tulislah satu karakter dalam satu waktu. 


Setelah memahami urutan penulisan bahasa Mandarin, Sobat Cakap 
bisa mulai dengan menulis kosakata dasar kemudian baru beralih ke 
kalimat-kalimat dasar. 


Saat baru belajar bahasa Mandarin, Sobat Cakap juga perlu memahami 
struktur kalimatnya. Dalam bahasa Mandarin, tidak ada perbedaan 
antara maskulin dengan feminin. Selain bentuk tunggal dan jamak 
bahasa Mandarin juga tidak mengenal segmentasi lain. Selain itu, tidak 
ada konjugasi dalam bahasa Mandarin dengan struktur kalimat yang 
sederhana, yakni subjek, predikat dan pelengkap. 


I.The dot: dian Hx 


SD 


2. The horizontal 2» 7. The left-falling 
stroke: heng “#i diagonal stroke: pis il 


5. The right-rising 8. The right-falling 
diagonal stroke: ti 4 diagonal stroke: na fx 


en” 


4. The hook: gu £ 


stroke: wan & (Can be in different directions) 


6. The curved | SD) 
N 
3. The vertical 
stroke: shu &£ 
www.cakap.com Ld 


@ cakap 


Bagian 4 - Percakapan, Menulis & Membaca Bahasa Mandarin 


Teknik Membaca 


Setelah belajar teknik menulis, Sobat Cakap bisa melanjutkan ke 
tingkat berikutnya, yakni cara membaca. Untungnya, belajar bahasa 
Mandarin untuk pemula kini menjadi lebih mudah berkat adanya 
sistem Pinyin. Berangkat dari pinyin Mandarin, bukan tidak mungkin 
Sobat Cakap bisa fasih berbahasa Mandarin meski belum lancar 
pelafalan karakter Cina. 


Meski ditulis dengan huruf latin, pelafalan pinyin tidak selalu sama 
dengan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, konsonan F, L, M, N, S, W 
dan dibaca sama seperti dalam bahasa Indonesia. Sedangkan untuk 
konsonan lainnya, cara bacanya bisa sangat berbeda. Berikut konsonan 
yang dibaca dengan cara berbeda. 


Konsonan Cara Baca Golongan 


: 
Ficative 

ah 

eh 

sh 


Selain itu, beberapa konsonan juga memiliki aturan khusus. Berikut 
contohnya: 


- Konsonan “w" yang diikuti “u" dibaca seperti “u” 


- Konsonan "y" yang diikuti “i" dilafalkan seperti “i” 
- Konsonan “s, sh, c, ch, z dan zh” yang diikuti “i” huruf “i” dibaca 


an 


seperti “e 


www.cakap.com 43 


@ cakap 


Penutup 


Setelah mengetahui dasar-dasar dalam belajar bahasa Mandarin, 
keinginan Sobat Cakap pasti untuk belajar bahasa Mandarin lebih 
dalam lagi pasti semakin tumbuh. Agar bisa menguasai bahasa 
Mandarin secara maksimal, Sobat Cakap perlu belajar secara terus- 
menerus dan rutin. 


Belajar bahasa Mandarin juga tidak bisa dilakukan dengan hanya 
sekedar membaca saja. Sobat Cakap juga perlu praktik dan 
membutuhkan bantuan dari orang yang tepat. 


Agar belajar bahasa Mandarin jadi lebih mudah, sobat cakap bisa 
mengikuti kelas bahasa Mandarin dari Cakap bersama mentor 
tersertifikasi. 


Yuk cari tahu 
produk Cakap 
selengkapnya di sini! 


www.cakap.com das 


